Product: TC Technical Bulletin 1 (Indonesian) IDJ21020) 
Policy Time: 2024/01/16 18:00 UTC 


IDJ21020 
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 
Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta 


BULETIN TEKNIS SIKLON TROPIS 


Dikeluarkan oleh TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE JAKARTA 
Pada: 20:01 UTC 16/01/2024 

Digunakan hanya sebagai pertimbangan pembuatan prakiraan 
cuaca, tidak untuk disebarluaskan secara langsung kepada 


masyarakat. 


System: 1 
Storm ID: 06S 


SIKLON TROPIS: ANGGREK 

Data pada: 16/1800 UTC 

Lintang: 9.5LS 

Bujur: 94.0BT 

Akurasi Posisi: sekitar 30 mil (55 km) 


Arah gerak: timur timur laut (058 derajat) 
Kecepatan gerak: 2 knots (3 km/jam) 
Arah 1: Dari Bengkulu 
Pada #0: 600 mil (1110 km) barat daya 
Pada #12: 590 mil (1080 km) barat daya 
Pada #24: 620 mil (1150 km) barat daya 
Arah 2: Dari Kerinci 
Pada “#0: 610 mil (1120 km) barat daya 


Angin Maksimum 10-Menit: 35 knots (65 km/jam) 
Gust Maksimum 3-detik: 50 knots (95 km/jam) 
Tekanan dipusat siklon: 994 hPa 

Intensitas: Gale 


24 jam Intensitas: Storm 

Radius angin 34-knot pada kuadran TL: 70 mil (130 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran Tg: 30 mil (55 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran BD: 40 mil (75 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran BL: 30 mil (55 km) 


Printed at 2024/01/16 20:01 UTC Page 1 of 3 


Product: TC Technical Bulletin 1 (Indonesian) IDJ21020) - continued 
Policy Time: 2024/01/16 18:00 UTC 


Dvorak Intensity: T2.5/3.0/5S0.0/24HRS STT:S0.0/06HRS 
Tekanan pada isobar terluar: 1006 hPa 

Radius isobar tertutup terluar: 145 mil (270 km) 
Ketebalan Vertikal Siklon: Sedang 


DATA PRAKIRAAN 
Tgl./Jam : Posisi : Akurasi: Kec.Angin Max: 


Tekanan dipusat: Gust 

(UTC) : derajat 1: mil (km): knots (km/jam): 
hPa: knots (km/jam) : 

G5 TP GO Oi NIS 94.3BT: 040 (075): 040 (075): 
988: 050 (095) 

Ela SEO O:3 9.9LS 94 6BT: 050 (095) 045 (085): 
985: 055. 4100) 

Per Th EDO ““IO2laS Id GBI 060 KLLOY-3 045. HO85c 
980: 065 (120) 

F2ASAIIYI BOS. TOL 94.6BT: 075 (140): 050. 4095 £ 
981: 070 130) 

t36: 18/0600:  11.6LS 94.3BT: 090 (165): 055 (100): 
984: 075 (140) 

t48: 18/1800: 12.4LS Gas SBI 100 (185): 045 (085): 
984: 065 (120) 

#60: 19706005 . 131215 93 B3 120 122015 040 (075): 
987: 055 (100) 

#12” 19718002 Ikdsdlis G3 OB 125. (25033 035 (065): 
991: 050 (095) 

KETERANGAN TEKNIS 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi call centre infoBMKG di 
196 


DAMPAK 
Siklon tropis ANGGREK memberikan dampak tidak langsung 


terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam kedepan berupa 


-Gelombang dengan ketinggian 1.25 - 2.5 m (Moderate Sea) di 


Samudra Hindia barat Kep. Nias, Samudra Hindia selatan Jawa 
Barat hingga Jawa Tengah, Perairan barat Kep. Nias hingga Kep. 


Printed at 2024/01/16 20:01 UTC Page 20f3 


Product: TC Technical Bulletin 1 (Indonesian) IDJ21020) - continued 
Policy Time: 2024/01/16 18:00 UTC 


Mentawai, Perairan P. Enggano, Perairan Bengkulu hingga barat 
Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan 
selatan Banten hingga Jawa Barat. 

-Gelombang dengan ketinggian 2.5 - 4.0 m (Rough Sea) di 
Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai hingga Lampung, dan Samudra 
Hindia Selatan Banten. 


Buletin berikutnya untuk sistem ini akan dikeluarkan pada: 
17/0000 UTC oleh Jakarta TCWC. 


Printed at 2024/01/16 20:01 UTC Page 3 of 3 


